
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


Nomor : 800/ /203/2018 

Sifat Penting 

Lampiran : 1 (satu) bendel 

Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan 

Presensi Pengganti Finaerprint 


Tulungagung, Desember 2018 
Kepada 

Yth.Sdr. Kepala OPD Lingkup 
Pemkab.Tulungagung 
di 

TULUNGAGUNG 


Perlu diketahui bahwa tender pengadaan mesin fingerprint sebagai 
salah satu indikator pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan 
(TTP) bagi PNS di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan rencana 
aksi yang telah disetujui oleh KPK belum berhasil. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka sambil menunggu tender 
lanjutan terlaksana dan mendapatkan penyedia barang, rencananya 
presensi online akan dilaksanakan secara manual. Untuk OPD 
diharapkan mengirim presensi PNS melalui email ke BKD Kab. 
Tulungagung (teknis terlampir). 

Demikian atas perhatian dan kerjasanya diucapkan terima kasih. 


DAERAH 

UNGAGUNG 



(Jtama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 













